EPISODE 91 
JULIAN KRITIS (2) 





= 
an 


L а 








TENTU SAJA 
YANG PALING 
SYOK ITU 
ORANGNYA 
SENDIRI. 


POKOKNYA YANG 
PALING PENTING 
SEKARANG ADALAH 
STABILITASNYA. 


MAKANYA KAMU SURUH 
KAMU JUGA AKU TENANG?! 
TENANG ANAK KITA MUNCUL 
JERAWAT, LOH!! 


J 


KASA 












TOLONG... 






BESOK DI 
SEKOLAHKU 
ADA RETRET, BOLEH 
MINTA 50 RIBU WON 
SAJA BUAT BIAYA 
PENDAFTARAN- 
~? 







DI WAJAH 
JULIAN. ...., 
MUNCUL 
JERAWAT! 


...AKU 
AKAN KE SANA 
SEKARANG JUGA! 





SEBENARNYA 
APA YANG...?! 


ENTAHLAH, KITA 
JUGA TIDAK TAHU! 
DI KELUARGA DOHK 
BISA-BISANYA ADA 
YANG JERAWATAN! 












SETAHUKU 
KEJADIAN SEPERTI 
INI TIDAK PERNAH 
TERJADI SEBE- 
LUMNYA. 








::: TIDAK, DULU 
ADA JUGA SATU 
ORANG YANG 
SEPERTI INI. 





АМАКТАК 
BERGUNA! 
CEPAT KELUAR 
DARI RUMAH ІМІ! 





BISA-BISANYA 

DI KELUARGA 
DOHK ADA YANG 
JERAWATAN! 


KAMU MAU 
MEMPERMALUKAN 
LELUHUR-LELUHUR 
KITA YANG SUDAH 

MENINGGAL?! 












ANAK INI 
SEDANG APA SIH?! 
CEPAT MENUNDUK 
DAN MOHON MAAF 
KEPADA AYAHMU! 


BERISIK, 

BOCAH INI! AKU ( 
TIDAK PUNYA 
PUTRA YANG 
JERAWATAN!! 








KUKIRA AKU 
ADALAH ORANG 
TERAKHIR YANG 
AKAN SEPERTI 
пу, 


ТАРІ ТЕКМҮАТА 
CUCUKU SENDIRI 
KENA... 



















SEBASTIAN, 
KAMU TIDAK BISA 












MEMBIARKAN 
JULIAN SEPERTI INI! AH, BENAR! DOKTER 
APA TIDAK BISA CHOI! AHLI DERMA- 
MINTA BANTUAN TOLOGIS ITU ADIK 


SESEORANG? KELASMU KAN?! 





JADI DI PIPI- 
NYA JULIAN 
MUNCUL 
JERAWAT? 


р 
Е 
R 
M 
A 
ИБ 
о 
L 
0 
C 
L 
5 





m O Z m < O Z g 













KAMU JUGA TAHU 
KAN? KULIT WAJAH 
JULIAN TIDAK 
MUNGKIN BISA 
JERAWATAN! 









KULIT JULIAN 
ADALAH KULIT 
YANG SANGAT 
SEMPURNA. 












LALU 
MENURUTMU 
APA PENYEBAB 
DIA JERAWATAN? 









HM, MENURUT 
PENDAPAT AHLINYA, 
ALASAN KENAPA 
MUNCUL JERAWAT 
HANYA SATU! 


KARENA DIA 
SEDANG SUKA 
SESEORANG. 





TENTU SAJA. DARI 
HASIL PENELITIAN DR. 
STEPHENSON, LULUSAN 
SEKOLAH MEDIK 
JOHNS HOPKINS, 





KATANYA KALAU JERAWAT 
MUNCUL DI DAHI ITU ARTINYA 
ADA SESEORANG YANG 
MENYUKAINYA, SEBALIKNYA 
KALAU MUNCUL DI PIPI, 
BERARTI DIA SEDANG 
SUKA SESEORANG. 





JULIAN 
SUKA 
SESEORANG...? 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


